WikipediA 


Bahasa Gan 


Bahasa Gan atau Bahasa Gann^ adalah salah satu 
Bahasa Tionghoa dituturkan secara asli oleh banyak orang 
di provinsi Jiangxi , serta populasi yang signifikan di 
daerah sekitarnya seperti Hunan, Hubei, Anhui, dan 
Fujian. Gan adalah salah satu bagian dari kelompok 
bahasa Tionghoa dari rumpun bahasa Sino-Tibet, dan 
Hakka adalah varietas Tionghoa terdekat dengan Gan 
dalam hal fonetik. 

Ada berbagai dialek Gan; dialek Nanchang biasanya 
dianggap mewakili dan paling banyak digunakan. 


Daftar isi 

Klasifikasi 

Nama 

Wilayah 

Sejarah 

Zaman kuno 
Abad Pertengahan 
Periode dinasti akhir 
Zaman modern 

Bahasa dan dialek 

Fonologi 

Tata bahasa 

Kosakata 

Sistem penulisan 

Referensi 

Bacaan lebih lanjut 
Pranala luar 


Klasifikasi 


Seperti semua varietas Bahasa Tionghoa lisan lainnya, 
ada sejumlah besar saling tidak dapat dipahami antara 
Gan dan varietas lainnya. Dalam variasi bahasa-bahasa 
Tionghoa, Gan memiliki lebih banyak kesamaan dengan 
bahasa Mandarin dibanding dengan Yue atau Min. 


Bahasa Gan 

Gann 


Gon u a 

-?n -¥m 

-kS- -,'i 

P C? 

Gan ua (Bahasa Gan) ditulis dalam Aksara 
Han tradisional (kiri) dan Aksara Han 
sederhana (kanan). 

Dituturkan di Republik Rakyat Tiongkok 


Wilayah 


Etnis 

Penutur 

bahasa 

Rumpun 

bahasa 


Bentuk awal 


Jiangxi utara dan tengah, 
Hunan timur, Hubei timur, 
Anhui selatan, Fujian barat 
daya 

Orang Gan (Han) 

22 juta (2007)W 

Sino-Tibet 
■ Tionghoa 
■ Bahasa Gan 
Tionghoa Kuno 


■ Tionghoa Han Timur 
■ Tionghoa Pertengahan 

■ Bahasa Gan 


Sistem 

penulisan 

Aksara Han 

Romanisasi Phak-oa-chhi 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

gan 

Glottolog 

gancl239 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/ganc 
1239 )t 2 l 

Linguasfer 

79-AAA-f 






































Nama 


■ Gan : nama yang paling umum. Juga dieja Gann 
untuk membedakan nada untuk karakter lainnya 
yang mirip dalam bahasa Mandarin. Para 
cendekiawan di Tiongkok daratan menggunakan 
Bahasa Gan atau Dialek Gan. 

■ Jiangxl hua ("bahasa Jiangxi") umumnya 
digunakan dalam bahasa Cina, tetapi karena 
batas bahasa tidak mengikuti batas provinsi, 
nama ini tidak tepat secara geografis. 

Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Gan 


■ X/ ("bahasa kanan-sungai"): nama kuno, yang sekarang 
jarang digunakan, muncul dari kenyataan bahwa sebagian 
besar penutur Gan tinggal di selatan Sungai Yangtze, di 
luar tepi kanan ketika bepergian ke hilir. 


Wilayah 


Sebagian besar penutur Gan tinggal di bagian tengah dan hilir Sungai Gan, daerah aliran Sungai Fu, dan 
wilayah Danau Poyang. Ada juga banyak pembicara Gan yang tinggal di Hunan timur, Hubei timur, Anhui 
selatan, Fujian barat laut, dan lain-lain. 

Menurut Diagram Divisi-divisi di Republik Rakyat Tiongkok Bahasa Gan digunakan oleh sekitar 
48.000.000 jiwa: 29.000.000 di Jiangxi, [5] 4.500.000 di Anhui, [6] 5.300.000 di Hubei, 9.000.000 di Hunan, 
dan 270.000 di Fujian. 

Sejarah 


Zaman kuno 

Selama Dinasti Qin (221 SM), sejumlah besar pasukan dikirim ke Tiongkok selatan untuk menaklukkan 
wilayah Baiyue di Fujian dan Guangdong, sebagai hasilnya, banyak orang Cina Han beremigrasi ke Jiangxi 
pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun awal Dinasti Han (202 SM), Nanchang didirikan sebagai 
ibukota Komando Yuzhang (nama ini berasal dari nama asli Sungai Gan), bersama dengan 18 

kabupaten () dari Provinsi Jiangxi. Populasi Komando Yuzhang meningkat dari 350.000 (pada 2 M) 
menjadi 1.670.000 (pada 140 M); Wilayah itu menduduki peringkat keempat dalam populasi di antara lebih 
dari 100 komandan kontemporer Tiongkok. Sebagai komando terbesar Yangzhou , Yuzhang menyumbang 
dua per lima populasi dan Gan secara bertahap terbentuk selama periode ini. 


Abad Pertengahan 

Sebagai akibat dari peperangan terus-menerus di wilayah Tiongkok tengah, emigrasi skala besar pertama 
dalam sejarah Tiongkok terjadi. Sejumlah besar orang di Tiongkok tengah pindah ke Tiongkok selatan untuk 
menghindari pertumpahan darah dan pada saat itu, Jiangxi berperan sebagai stasiun transfer. Juga, selama 
periode ini, Gan kuno mulai terkena Bahasa Mandarin utara. Setelah berabad-abad memerintah oleh Dinasti 
Selatan, Gan masih mempertahankan banyak karakteristik asli meskipun telah menyerap beberapa elemen 
Mandarin. Sampai Dinasti Tang, ada sedikit perbedaan antara Gan tua dan Gan kontemporer pada zaman itu. 


























Dimulai pada periode Lima Dinasti, penduduk di bagian 
tengah dan utara Provinsi Jiangxi mulai bermigrasi ke 
Hunan timur, Hubei timur, Anhui selatan, dan barat laut 
Fujian. Selama periode ini, setelah ratusan tahun 
migrasi, Gan menyebar ke daerah distribusi saat ini. 


Periode dinasti akhir 

Bahasa Mandarin berkembang menjadi bahasa standar 
berdasarkan Bahasa Mandarin Beijing, sebagian besar 
karena faktor politik. Pada saat yang sama, perbedaan 
antara Gan dan Mandarin terus menjadi lebih jelas. 
Namun, karena Jiangxi berbatasan dengan Jianghuai, 
wilayah berbahasa Mandarin, Xiang, dan Hakka. Gan 
juga dipengaruhi oleh varietas-varietas di sekitarnya, 
terutama di wilayah perbatasan. 


Zaman modern 

Setelah 1949, sebagai "dialek" di Tiongkok Daratan, 
Gan menghadapi masa kritis. Dampak Mandarin cukup 
jelas hari ini sebagai akibat dari kampanye bahasa resmi 
pemerintah. Saat ini, banyak anak muda yang tidak 
mampu menguasai bahasa Gan, dan beberapa tidak lagi 
dapat berbicara Gan sama sekali. 

Baru-baru ini, sebagai akibat dari meningkatnya minat 
untuk melindungi bahasa lokal, Gan sekarang telah 
mulai muncul di berbagai media regional, dan ada juga 
siaran berita dan program televisi yang disiarkan dalam 
bahasa Gan. 

Bahasa dan dialek 


Hatbin 


JIN 


Beijing 


Shenyang 



Xi'an 

« MANDARIN M .. 

Nanjing 

• # Shanghai 

HU I * Hangdiou 
WU 

hongging x IANG GAN 

Changsha MIN Taipei 

HAKKA 


PIN G 


YUE #Guang*ou 

Hong Kong 


Chinese dialect groups 

■ Mandarin- 836 million (worldwide) 

■ Jin (usu. grouped with Mandarin) -45 million 
i — i Wu - 77 million 

■ Hui(usu. grouped with Wu) -3.2 million 
l i Gan 31 million 

i—i Xiang 36 million 

■I Min (in cl. Taiwan ese) - 60 million 

l l Hakka - 34 million (worldwide) 

■ Yue - 71 million (worldwide) 

B Ping (usu. grouped with Yue) - 2 million 


Ada perbedaan yang signifikan di dalam wilayah Area yang berwarna kuning muda menunjukkan 

berbahasa Gan, dan Gan merupakan lebih banyak wilayah berbahasa Gan di RRT. 

bahasa daripada yang tercantum di sini. Misalnya, di 
Anfu county, yang dikategorikan sebagai Ji-Cha, ada 

dua varietas utama, yang disebut Nanxiang Hua (wilayah Selatan) dan Baixiang Hua (wilayah Utara). 
Orang-orang dari satu wilayah bahkan tidak dapat memahami orang-orang dari wilayah lain jika mereka 
tidak berpendidikan atau terpapar dengan yang lain. 


[7][8] 


Language Atlas ofChina (1987) membagi Gan menjadi sembilan kelompok: 












Subkelompok 

Wakil 

Provinsi 

Kota 

Changdu 

Dialek 

Nanchang 

Jiangxi 

barat 

laut 

Kota 

Nanchang, 
Nangchang, 
Xinjian, Anyi, 
Yongxiu, 

Xiushui *, 

De’an, Xingzi, 
Duchang, 

Hukou, Gao'an 
*, Fengxin *, 
Jing'an *, 

Wuning *, 

Tonggu * 



timur 

laut 

Hunan 

Pingjiang 

Yiliu 

Dialek 

Yichun 

Jiangxi 

tengah 

dan 

barat 

Kota Yichun, 
Yichun, Yifeng 
*, Shanggao, 
Qingjiang, 
Xingan, Kota 
Xinyu, Fen yi, 
Kota 

Pingxiang, 

Fengcheng, 

Wanzai 



Hunan 

timur 

Liuyang *, 

Liling 

Jicha 

Dialek Ji'an 

Jiangxi 

tengah 

dan 

selatan 

Kota Ji'an, 

Ji'an *, Jishui, 
Xiajiang, Taihe 
*, Yongfeng *, 
Anfu, Lianhua, 
Yongxin *, 
Ninggang *, 
Jianggangshan 
* Wan'an, 
Suichuan * 



Hunan 

timur 

Youxian *, 
Chaling *, 

Linxian 

Fuguang 

(ani / tusK) 

Dialek 
Fuzhou (#| 
'J'N, jangan 
dikacaukan 
dengan 

'J'l'l) 

Jiangxi 

tengah 

dan 

timur 

Kota Fuzhou, 

Linchuan, 

Chongren, 

Yihuang, Le'an, 

Nancheng, 

Lichuan, Zixi, 

Jinxi, 

Dongxiang, 

Jinxian, 

Nanfeng, 
Guangchang * 



barat 

daya 

Fujian 

Jianning, 

Taining 

Yingyi 

m*) 

Dialek 

Yingtan 

Jiangxi 

timur 

laut 

Kota Yingtan, 
Guixi, Yujiang, 
Wan nian, 



Area utama bahasa Gan di Daratan 


Tiongkok. 
























Leping, 
Jingdezhen *, 
Yugan, 

Poyang, 

Pengze, 

Hengfeng, 

Yiyang, 

Chuanshan 

Datong 

(^iiJn) 

Dialek 

Daye 

tenggara 

Hubei 

Daye, Kota 

Xianning, 

Jiangyu, Puxin, 

Chongyang, 

Tongcheng, 

Tongshan, 

Yangxin, Jianli 

* 



Hunan 

timur 

Linxiang *, 
Yueyang *, 
Huarong 

Leizi 

Dialek 

Leiyang 

Hunan 

timur 

Leiyang, 

Changning, 

Anren, 

Yongxing, 

Zixing City 

Dongsui 

(»/») 

Dialek 

Dongkou 

barat 

daya 

Hunan 

Dongkou *, 
Suining *, 
Longhui * 

Huaiyue 

CfrSJn / ISIKJn ) 

Dialek 

Huaining 

barat 

daya 

Anhui 

Huaining, 

Yuexi, 

Qianshan, 

Taihu, 

Wangjiang *, 
Susong *, 
Dongzhi *, 
Shitai *, Guichi 


* 


Fonologi 

Informasi lebih lanjut: Dialek Nanchang 


Tata bahasa 


Dalam Gan, ada sembilan aspek tata bahasa utama atau "kala" - (jtB&p), progresif (jjtfj), eksperimental (M 
fit), duratif prosesif (M M), berkelanjutan (il$Ji), berulang (HHH fif), sempurna (B$£), dan 

lengkap 

Tata bahasa Gan mirip dengan varietas Tiongkok selatan. Urutan subjek-kata kerja-objek paling khas, tetapi 
subjek-objek-kata kerja atau suara pasif (dengan objek urutan-subjek-kata kerja) dimungkinkan dengan 
partikel. 

■ Subjek - kata kerja - objek (urutan tipikal): Kalimat dalam urutan tipikal adalah: ngo tsot dok h. 
("Aku memelukmu.") 

■ Subjek- lat- barang-kata kerja: Kalimat lain dengan makna yang kurang lebih setara adalah 
ngo lat h tsot dok, dengan sedikit konotasi "Saya meraih kamu dan pegang" atau "Saya 





mendapatkan kamu dan pegang." 

■ Objek-den-subjek-kata kerja (suara pasif): Kemudian, h den ngo tsot dok berarti hal yang 
sama tetapi dalam suara pasif, dengan konotasi "Kamu membiarkan dirimu dipegang oleh 
saya" atau "Kamu membuat dirimu bersedia untuk dipegang saya." 

Kosakata 


Dalam bahasa Gan, ada sejumlah kata dan ungkapan kuno awalnya ditemukan dalam bahasa Tionghoa 
klasik, dan yang sekarang jarang atau tidak lagi digunakan dalam bahasa Mandarin. Misalnya, kata benda 
"pakaian" dalam Gan adalah "ScHi" sementara dalam bahasa Mandarin, kata kerja "tidur" dalam 

bahasa Gan adalah "fflll” sementara "UJI" dalam bahasa Mandarin. Juga, untuk menggambarkan sesuatu 
yang kotor, pembicara Gan menggunakan "TMEA", yang merupakan referensi untuk lagu dari wilayah 
Chu berasal dari Zaman Musim Semi dan Musim Gugur pada Tiongkok kuno. 

Selain itu, ada banyak kata seru dalam Gan (misalnya Pp N P|§s P;$), yang sebagian besar dapat menegaskan 
kalimat, dan mengekspresikan perasaan yang berbeda. 

Sistem penulisan 


Gan ditulis dengan aksara Han, meskipun tidak memiliki tradisi tertulis yang kuat. Ada juga beberapa skema 
romanisasi, tetapi tidak ada yang digunakan secara luas. Saat menulis, penutur Gan biasanya menggunakan 
bahasa Tionghoa vernakular tertulis, yang digunakan oleh semua penutur bahasa Tionghoa 

Referensi 


1. A Mikael Parkvall, "Varldens 100 storsta sprak 2007" (The World's 100 Largest Languages in 
2007), i n Nationalencyklopedin 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Gan Chinese". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

3. A The double nn represents the falling tone in Mandarin 

4. A (((dalam bahasa Chinese). 2004. 

5. A ifJ|£^n/^/f/l^(dalam bahasa Chinese). 9 September 2005. 

6. A $iitAn£n!r|i | J: 14^A3 e80075A. Xinhua (dalam bahasa Chinese). Shanghai. 7 January 
2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 September 2007. Diakses tanggal 25 June 2007. 

7. A Yan, Margaret Mian (2006). Introduction to Chinese Dialectology. LINCOM Europa. hlm. 148. 
ISBN 978-3-89586-629-6. 

8. A Kurpaska, Maria (2010). Chinese Language(s): A Look Through the Prism of "The Great 
Dictionary of Modern Chinese Dialects". Walter de Gruyter. hlm. 70. ISBN 978-3-11-021914-2. 

9. A "Chinese, Gan". ethnologue.com. Diakses tanggal 23 March 2018. 

■ Chen Changyi. Summary of Gan. 

■ Chen Changyi. Chorography of languages in Jiangxi. 

■ Li Rulong. Investigation of Gan-Hakka. 

■ Xiong Zhenghui. Dictionary of Nanchang Dialect. 

■ Yan Sen. Division of languages i n Jiangxi. 

■ Yan Sen. Summary of modern Chinese-Gan. 






Bacaan lebih lanjut 


■ Coblin, W. South (2015). A Study of Comparative Gan (PDF). Taiwan: Academia Sinica Institute 
of Linguistics. ISBN 978- 986-04-5926-5 . Coblin, W. So uth (2015). A Study of Comparative 
Gan (PDF). Taiwan: Academia Sinica Institute of Linguistics. ISBN 978-986-04-5926-5 . Coblin, 
W. South (2015). A Study of Comparative Gan (PDF). Taiwan: Academia Sinica Institute of 
Linguistics. ISBN 978-986-04-5926-5 . 

■ Li, Xuping. 2018. Tata Bahasa Cina Gan, De Gruyter Mouton, Berlin, ISBN 978-1501515798 . 

■ Miyake, Marc . 2012 Berangkat dari nada berangkat: lebih banyak nada dalam dialek Gan (htt 
p://www.amritas.com/120428.htm#04222351) . 

■ Miyake, Marc . 2012 Dialek Gan bersuara tinggi? (http://www.amritas.eom/120421.htm#04212 
359) 

Pranala luar 


■ Klasifikasi Dialek-Dialek Gan (http://www.glossika.com/en/dict/classification/gan/index.php) 

■ Kaset Provinsi Jiangxi: dialek ca (http://www.zgganwang.org.cn/FangTan.shtm 

l?kanwu=135) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Gan&oldid=16537490" 


Halaman ini terakhir diubah pada 8 Februari 2020, pukul 05.01. 

Teks tersedia di bawah Lisens[Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






